AZZUMAR 

(Rombongan-Rombongan) 

Surah ke-39 
75 Ayat. Makkiyyah 

Dengan nama Alloh Yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang. 

1. Kitab (Al Quran) ini diturunkan oleh Alloh Yang 
Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 

2. Sesungguhnya Kami menurunkan kepadamu 
Kitab (Al Quran) dengan (membawa) kebenaran. 
Maka sembahlah Alloh dengan tulus ikhlas 
beragama kepada-Nya. 

3. Ingatlah, hanya kepunyaan Alloh-lah agama 
yang suci (dari syirik). Dan orang-orang yang 
mengambil pelindung selain Alloh (berkata): " kami 
tidak menyembah mereka melainkan supaya 
mereka mendekatkan kami kepada Alloh dengan 
sedekat-dekatnya". Sesungguhnya Alloh akan 
memutuskan di antara mereka tentang apa yang 
mereka perselisihkan. Sesungguhnya Alloh tidak 
menunjuki orang-orang pendusta dan sangat 

4. Jika Alloh menghendaki bahwa Dia mengambil 
seorang anak, tentu Dia akan memilih dari apa 
yang Dia ciptakan dan dari apa yang dikehendaki- 
Nya. Maha Suci Alloh. Dialah Alloh Yang Maha Esa 
lagi Mahaperkasa. 

5. Dia menciptakan langit dan bumi dengan 
(tujuan) yang benar; Dia menutupkan malam atas 
siang dan menutupkan siang atas malam dan 
menundukkan matahari dan bulan, masing-masing 
berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah 
Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. 



Suratuz Zumar 
Bismil lahir rahmanir rahTm 

kepada Kami me- Sungguh Maha- Maha- Alloh dari Kitab/ Turun- 

kamu nurunkan Kami 1 bijaksana perkasa Al-Quran nya 

Tanz!lul kitabi minal lahil 'azTzil hakTm (1) Innl anzaln! ilaikal 

J\ (^) J\^==A\ 

Ingat- agama kepada- dengan Alloh maka dengan Al-Kitab 

lah 2 Nya ikhlas sembahlah kebenaran (Al-Quran) 

kitaba bilhaqqi fa'budil laha mukhlishal lahud din (2) Ala 

pelindung- selain dari mereka danorang- ikhlas/ ketaatan/ milik 

pelindung Dia mengambil orangyang suci agama Alloh 

lillahid dTnul khalish walladzTnat takhadzu min dunihT auliyl-a 

j* fJi l» 

diantara Dia me- Alloh sesung- lebih Alloh ke- supaya mereka ke- kami menyem- tidak 
mereka mutuskan guhnya dekat pada dekatkan kami cuali bah mereka 

ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilal lahi zulfa innal laha yahkumu bainahum 

^ jJb j* 4jll' tl>i l» 

pen- dia orang Dia membe- tidak Alloh sung- mereka pada- me- apa pada 

dusta yang ri petunjuk guh perselisihkan nya reka yang 

fi ma hum fihi yakhtalifun innal laha la yahdi man huwa kadzibun 



LL» L> a.L- v g > y 'jjj 

dari apa tentu Dia seorang Dia meng- bah- Alloh rr 
yang memilih anak ambil wa he 

kaffar (3) Lau aradal lahu ay yattakhidza waladal lash-thafa mimma 



5 J Ty jJ O 






Mahaperkasa Maha Alloh Dia Mahasuci 

4 Esa Dia 

yakhluqu ma yasy! k subhanah huwal lahul wahidul qahhar (4) 



Khalaqas samawati wal-ardha bilhaqqi yukawwirul laila 'alan nahari 

s 

dan matahari dan Dia me- malam atas siang dan Dia me- 

bulan nundukkan nutupkan 

wayukawwirun nahara 'alal laili wasakh-kharasy syamsa walqamar 



o iiB Ji. VI 






kulluy yajri li-ajalim musamma ala huwal 'azizul ghaffar (5) 





j^J J/l? ^jj 

kalian nurunkan jadikan dian seorang jiwa takan kalian 

Khalaqakum min nafsiw wahidatin tsumma ja'ala minha zaujaha wa-anzala lakum 

Op4 5 aIJJ ^CoS/I oj 

ibu-ibu perut-perut da- Dia mencip- pasang- de- binatang dari 

kalian lam takan kalian an/macam lapan ternak 

minal an'ami tsamaniyata azwaj yakhluqukum fT buthuni ummahatikum 

4_J ^^Lij 4jnl 3 0-<— ai-Jg <3 L)" 4 lil»- 

bagi- Tuhan Alloh demi- tiga ke- da- ciptaan/ se- dari ciptaan/ 

khalqam mim ba'di khalqin fi zhulumatin tsalats dzalikumul lahu rabbukum lahul 

Ll jC \jJ&J> o^/vaJ <jts Jj). ciCjl 

maka se- kamu ing- Jika kalian di- maka ba- Dia ke- Tuhan tidak ke- 

sungguhnya kar/kafir 6 palingkan gaimana cuali ada rajaan 

mulk li ilaha illa huw fa-anna tushrafun (6) In takfuru fa-innal 

\j^SJ chj J&S\ sjCjJ (3^/1 Jc- <Ull 

laha ghaniyyun 'ankum wala yardha li'ibadihil kufr wa-in tasykuru yardhahu 

’£p Ji Y t ij bj\j j>y ^j 

tempatkem- Tuhan ke- kemu- orang dosa seorang memikul dantidak pada 

bali kalian kalian pada dian lain yang berdosa dosa dapat kalian 

lakum wala taziru waziratuw wizra ukhra tsumma ila rabbikum marji'ukum 

(^) jjjjaj y\j* 9 *- > l ^ojJLjo Cj 

: ayunabbi-ukum bima kuntum ta'malun innahu 'alimum bidzatish 

4j y>~ \j>\ ^ LL-4 Jbj Lj 

berinya bila mudian Nya nya berdoa 

/Va-idza massal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilaihi tsum 

\j\jj\ Aii O^ L 

sekutu- bagi dan dia sebe- dari kepada- dia ber- adalah apa dia darinya nikmat 
sekutu Alloh menjadikan lum Nya doa yang lupa 

ni'matam minhu nasiya ma kana yad'5 ilaihi min qablu waja’ala lillahi andadal 

liyudhilla 'an sabilih qul tamatta' bikufrika qalila innaka min ash-habin 

CjSj llai $ sEi 4iS > O P 

ia dan ber- malam pada taat/ber- dia/ Apakah neraka 

takut berdiri sujud waktu ibadah ia orangyang 8 

nar (8) Amman huwa qanitun anl-al laili sajidaw waqi-imay yahdzarul 



fayunabbi-ukum bima kuntum ta'malun innahu 'alimum bidzatish shudur(7) 

jCW'\ \jj <^> 

berinya bila mudian Nya nya berdoa haya nusia nimpa apabila 

Wa-idza massal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilaihi tsumma idza khawwalahu 



6. Dia menciptakan kamu dari diri yang satu 
(yakni Adam), kemudian Dia jadikan dari(tulang 
rusukjnya, isterinya, dan Dia menurunkan untuk 
kamu, delapan ekor binatang ternak yang 
berpasangan. Dia menjadikan kamu dalam perut 
ibumu kejadian demi kejadian dalam tiga 
kegelapan. Yang (berbuat) demikian itu adalah 
Alloh, Tuhan kamu, bagi-Nya kerajaan. Tidak ada 
Tuhan selain Dia; maka bagaimana kamu dapat 
dipalingkan? 

7. Jika kamu kafir maka sesungguhnya Alloh 
Maha Kaya dari kamu dan Dia tidak rida kepada 
hamba-Nya yang ingkar; dan jika kamu bersyukur, 
niscaya Dia rida kepada kamu; dan seorang yang 
berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. 
Kemudian kepada Tuhanmulah tempat kembalimu, 
lalu Dia menerangkan kepadamu apa yang telah 
kamu kerjakan. Sesungguhnya Dia Maha 
Mengetahui dengan (semua) isi (dalam) dada. 

8. 0 Dan apabila manusia itu ditimpa bencana, 

dia memohon (pertolongan) kepada Tuhannya 
dengan kembali (taat) kepada-Nya; kemudian 
apabila Tuhan memberikan nikmat-Nya kepadanya, 
lupalah dia akan bencana yang pernah dia berdoa 
(kepada Alloh) untuk (dihilangkan) sebelum itu, 
dan dia mengada-adakan sekutu-sekutu bagi Alloh 
untuk menyesatkan (manusia) dari jalan-Nya. 
Katakanlah: "Bersenang-senanglah dengan 

kekafiranmu itu sementara waktu; sesungguhnya 
kamu termasuk penghuni neraka". 

9. (Apakah kamu, hai orang musyrik yang lebih 
beruntung) ataukah orang yang beribadat di 
waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, 
sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan 
mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: 
"Apakah sama orang-orang yang mengetahui 
dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" 
Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat 
menerima pelajaran. 



10. Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang 
beriman. bertakwalah kepada Tuhanmu". Orang- 
orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh 
kebaikan. Dan bumi Alloh itu luas. Sesungguhnya 
hanya orang-orang yang bersabarlah yang 
disempurnakan pahala mereka tanpa batas. 

11. Katakanlah: "Sesungguhnya aku diperintahkan 
supaya menyembah Alloh dengan memurnikan 
ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama. 

12. Dan aku diperintahkan supaya menjadi orang 
yang pertama-tama berserah diri". 

13. Katakanlah: "Sesungguhnya aku takut akan 
siksaan hari yang besar jika aku durhaka kepada 
Tuhanku". 

14. Katakanlah: "Hanya Alloh saja yang aku 
sembah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya 
dalam (menjalankan) agamaku". 

15. Maka sembahlah olehmu (hai orang-orang 
musyrik) apa yang kamu kehendaki selain Dia. 
Katakanlah: "Sesungguhnya orang-orang yang rugi 
ialah orang-orang yang merugikan diri mereka 
sendiri dan keluarganya pada hari kiamat". 
Ingatlah yang demikian itu adalah kerugian yang 

16. Bagi mereka lapisan-lapisan dari api di atas 
mereka dan di bawah merekapun lapisan-lapisan 
(dari api). Demikianlah Alloh mempertakuti 
hamba-hamba-Nya dengan azab itu. Maka 
bertakwalah kepada-Ku, hai hamba-hamba-Ku. 

17. Dan orang-orang yang menjauhi tagut (atau 
berhala dengan) tidak menyembah tagut itu dan 
kembali kepada Alloh, bagi mereka berita gembira 
(yakni surga); maka gembirakanlah hamba-hamba- 
Ku, 



(jijj OyX*3 dyjJ' (JJOO J* (JS 

dan orang- mereka orang-2 sama apa- kata- Tuhan- rahmat dan dia meng- akhirat 

orangyang mengetahui yang kah kanlah nya harapkan 

akhirata wayarju rahmata rabbih qul hal yastawil ladzina yalamuna walladzina 

'&$\ JC£ 3 0 (2j V 

orang-orang hai hamba- Kata- orang-2yang mengambil sesungguh- mereka tidak 

yang hamba-Ku kanlah 9 memiliki akal sehat pelajaran nya hanyalah mengetahui 

la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul-albab (9) Qul ya'ibadil ladzTna 

ojjb £ \yS\ \JJ\ 

dalam baik orangyang kalian walah 

amanut taqu rabbakum lilladzlna ahsanu fi hadzihid dunya hasanah 

© yO yjo (jy X> Jt^j 

per- dengan pahala orang-orang disempur- sungguh luas Alloh dan 

10 hitungan tanpa mereka yangsabar nakan hanyalah bumi 

wa-ardhul lahi wasi’ah innama yuwattash shabiruna ajrahum bighairi hisab (10) 

Cff\ ot 9 (jV) il)l Jj>\ (jl O/jl l_ ji 

menjadi perintahkan 11 Nya suci nyembah tuk rintah aku kanlah 

Qul innl umirtu an a'budal laha mukhlishal lahud dln (11) Wa-umirtu li-an akuna 

Ijp C .A y aC - oL-l <JS (Jjl 

yang hari siksaan Tuhan- aku men- jika aku sungguh Kata- orang-2yang pertama- 

besar ku durhakai takut aku kanlah 12 berserahdiri tama 

awwalal muslimTn (12) Qul innT akhatu in 'ashaitu rabbT 'adzaba yaumin 'azhTm 

O* L \jffp li (^) 4J jJ>\ 'J>\ JS 

(13) Qulil laha a'budu mukhlishal lahu dini (14) Fa'budu ma syi k tum min dunih 

*5i (U? jyj' d&poL' oj <3® 

t- kiamat hari dan keluar- diri mereka orang-2 orang-2 sesung- kata- 

ga mereka mereka merugikan yang yang rugi guhnya kanlah 

qul innal khasirinal ladzina khasiru antusahum wa-ahlihim yaumal qiyamah ala 

p\J}\ Ja JiL (j®) cAp' jjoL' j* dlJS 

api dari naungan/ atas dari Bagi nyata kerugian ia/ demi- 

lapisan mereka mereka 15 hal itu kian itu 

dzalika huwal khusranul mubin (15) Lahum min fauqihim zhulalum minan nari 

JiL Cyj 

maka bertakwa- hai hamba- hamba-2- dengan- Alloh me- demi- naungan/ bawah dan 
16 lah kepada-Ku hamba-Ku Nya nya nakuti kian itu lapisan mereka dari 

wamin tahtihim zhulal dzalika yukhawwitul lahu bihT 'ibadah ya'ibadi fattaqun (16) 

4 js' J,\_ l (j' dyjJJ 



Walladzinaj tanabuth thaghuta ay ya'buduha wa-anabu ilal lahi lahumul busyra 





Oj3tJjJi (^) Afi, 

paling baik lalu mereka perkataan mereka Orang-orang hamba- maka gem- 

daripadanya mengikuti mendengarkan yang 17 hamba-Ku birakanlah 

fabasy-syir 'ibad (17) Alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanah 

(^) pb 4ti\ 0 |J' JLl?' 

orang-orang yang me- dan me- Alloh menunjuki orang-2 mere- 

18 mempunyai akal sehat reka reka itu mereka yang ka itu 

ula-ikal ladzina hadahumul lah wa-ula-ika hum ulul-albab (18) 

(^) SS\ <j j* -LU cj>\&\ <3=»- 

api ne- da- orang kamu akan maka apakah azab kalimat/ atasnya telah Apakah 

19 raka lam yang menolong kamu ketentuan pasti orangyang 

Afaman haqqa 'alaihi kalimatul 'adzabi afa-anta tunqidzu man fin nar (19) 

<£j£- ot 'AjC' j*-f zj oU' 

mengalir bangunan/ tempat atasnya dari tempat bagi Tuhan mereka orang-2 Tetapi 

dibangun yangtinggi yangtinggi mereka mereka bertakwa yang 

Lakinil ladzinat taqau rabbahum lahum ghuratum min fauqiha ghuratum mabniyyatun tajri 

'J> p\ 0 2ZJ\ & ^ %\ 'SZj ^ 



tin tahtihal anhar wa'dal lah la yukhlitul lahul mi'ad (20) Alam tara 

<JpS^\ s % A» ^LjJl 



annal laha anzala m 



* & 

i menjadi lalu Dia air langit 

mata air mengalirkan 

ama-i ma-an tasalakahu yanabi'a fil ardhi tsumma 



cot <]y\ *&\ o' 

nurunkan wa 



aJ/jS ^ Ajipi Libli l cjj 4j 

kemu- kekuning- maka kamu menjadi kemu- warna-warna bermacam- tanaman- dengan- Dia me- 

dian kuningan melihatnya kering dian nya macam tanaman nya ngeluarkan 

yukhriju bihi zar'am mukhtalifan alwanuhu tsumma yahiju fatarahu mushfarran tsumma 

0 %.0't/ij ,Ji 0js 5 %\ ‘uiEi s&c 



bagi orang-orangyang benar-2 peringat- yangde- 

21 mempunyai akal sehat an/pelajaran mikian itu 

yaj'aluhu huthama inna fT dzalika ladzikra li-ulil-albab (21) 



sesung- hancur Dia menja- 



S-Jr< *o? Sy (jJ ^il jJ\ 



Afaman syarahal lahu shadrahu lil-islami fahuwa 'ala ni 



iir rabbih fawailul 



pangkan orang-orang 



nyata kese- dalam mereka Alloh meng- dari hati bagi yang ke- 

22 satan itu ingat mereka ras/membatu 

lilqasiyati qulubuhum min dzikril lah ull-ika fT dhalalim mubTn (22) 

jtjjU (jJj» JAjjS Jjj Jisl 



Allahu nazzala ahsanal haditsi kitabam mutasyabiham matsaniya taqsya'irru minhu 



18. (yaitu) orang-orang yang mendengarkan 
perkataan (Al Quran) lalu mengikuti perkataan 
yang paling baik itu. Mereka itulah orang-orang 
yang telah diberi Alloh petunjuk dan mereka itulah 
orang-orang yang mempunyai akal sehat. 

19. Apakah (kamu hendak merubah nasib) orang- 
orang yang telah pasti ketentuan azab atasnya? 
Apakah kamu akan menyelamatkan orang yang 
berada dalam api neraka? 

20. Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada 
Tuhannya, bagi mereka mendapat tempat-tempat 
yang tinggi, di atasnya dibangun pula tempat- 
tempat yang tinggi dan di bawahnya mengalir 
sungai-sungai. Alloh telah berjanji dengan sebenar- 
benarnya. Alloh tidak akan memungkiri janji-Nya. 

21. Apakah kamu tidak memperhatikan, bahwa 

sesungguhnya Alloh menurunkan air dari langit, 
lalu Dia mengalirkan air hujan itu menjadi mata air 
di bumi, kemudian ditumbuhkan-Nya dengan air itu 
tanam-tanaman yang bermacam-macam 

warnanya, lalu tanaman itu menjadi kering lalu 
kamu melihatnya kekuning-kuningan, kemudian 
dijadikan-Nya hancur berderai-derai. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 
terdapat pelajaran bagi orang-orang yang 
mempunyai akal sehat. 

22. Maka apakah orang-orang yang dilapangkan 
dadanya oleh Alloh untuk (menerima) agama Islam, 
lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya (sama 
dengan orang yang membatu hatinya)? Maka 
kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah 
membatu hatinya untuk mengingat Alloh. Mereka 
itu dalam kesesatan yang nyata. 

23. Alloh telah menurunkan perkataan yang paling 
baik (yaitu) Al Quran yang serupa (mutu ayat- 
ayatnya) lagi berulang-ulang, gemetar karena Al 
Quran kulit orang-orang yang takut kepada 
Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati 
mereka di waktu mengingat Alloh. Itulah petunjuk 
Alloh, dengan kitab itu Dia menunjuki siapa yang 
dikehendaki-Nya. Dan barang siapa yang 
disesatkan Alloh, niscaya tak ada baginya seorang 
pemimpinpun. 





24. Maka apakah orang-orang yang menoleh 
dengan mukanya menghindari azab yang buruk 
pada hari kiamat (sama dengan orang mukmin 
yang tidak kena azab)? Dan dikatakan kepada 
orang-orang yang zalim: "Rasakanlah olehmu 
balasan apa yang telah kamu kerjakan". 

25. Orang-orang yang sebelum mereka telah 
mendustakan (rasul-rasul), maka datanglah kepada 
mereka azab dari arah yang tidak mereka sangka. 

26. Maka Alloh merasakan kepada mereka 
kehinaan pada kehidupan dunia. Dan 
sesungguhnya azab pada hari akhirat lebih besar 
kalau mereka mengetahui. 

27. Sesungguhnya telah Kami buatkan bagi 
manusia dalam Al Quran ini setiap macam 
perumpamaan supaya mereka mengambil 
pelajaran. 

28. (lalah) Al Cluran dalam bahasa Arab yang tidak 
ada kebengkokan (di dalamnya) supaya mereka 
bertakwa. 

29. Alloh membuat perumpamaan (yaitu) seorang 
laki-laki (budak) yang dimiliki oleh beberapa orang 
yang berserikat dalam perselisihan dan seorang 
budak yang menjadi milik penuh dari seorang laki- 
laki (saja); Apakah perumpamaan kedua budak itu 
sama? Segala puji bagi Alloh, tetapi kebanyakan 
mereka tidak mengetahui. 

30. Sesungguhnya kamu akan mati dan 
sesungguhnya mereka akan mati (pula). 



Sd\ 



'adzabi yaumal qiyamah waqila lizh-zhalimina dzuqu ma kuntum taksibun 



f jifj < 

dan hati kulit-kulit menjadi lem- kemu- Tuhan mereka orang-orang kulit- 

mereka mereka but/tenang dian mereka takut yang kulit 

juludul ladzina yakh-syauna rabbahum tsumma talinu juluduhum waqulubuhum 

tiil j 4)$\ S\. 

dan barang Dia ke- siapa dengan- Dia membe- Alloh petunjuk demi- Alloh meng- kepa- 

siapa hendaki yang nya ri petunjuk kianlah ingat da 

ila dzikril lah dzalika hudal lahi yahdT bihT may yasyl k wamay 

t-j^ O-* 5 ' O* J U U J-L<3J 

nya /dirinya memelihara orang-orang 23 juk/pemimpin ginyatakada satkan 

yudhlilil lahu fama lahu min had (23) Atamay yattaqT biwajhihT s5-al 

\jX\ s CJ4-' e v 

dan sung- dunia ke- da- ke- Alloh Maka merasakan mereka tidak 

guh azab hidupan lam hinaan kepada mereka 25 menyadari 

la yasy'urun (25) Fa-adzaqahumul lahul khizya fil hayatid dunya wala'adzabul 

oiSS Lj&j \y& ji jS'\ $JfL\ 

dalam bagi telah Ka- Dan mereka me- mereka jika lebih akhirat 

manusia mi buat sungguh 26 ngetahui adalah besar 

akhirati akbar lau kanu yalamun (26) Walaqad dharabna linnasi fT 

'ij £ ' Cji e jC £ Q\ji\ 

bahasa Al-Quran mereka meng- agar perumpa- segala dari Al-Quran ini 

Arab 27 ambil pelajaran mereka maan (macam) 

hadzal qur-ani min kulli matsalil la'allahum yatadzakkarun (27) Qur-anan 'arabiyyan 



Sj\ 






(24) Kadz-dzabal ladzina min qablihim fa-atahumul 'adzabu m 



seorang perum- Alloh Membuat mereka agar 

laki-laki pamaan 28 bertakwa mereka 

ghaira dzi 'iwajil la'allahum yattaqun (28) Dharabal lahu matsalar rajulan fihi 



j jy 

kebeng- mem- tidak/ 



J>_& Joj-^1 (j) j • 

perum- keduanya apakah kepunyaan selamat danseorang dalam per berse- 

pamaan sama orang laki-2 (penuh) laki-laki selisihan rikat 

syurakl-u mutasyakisuna warajulan salamal lirajulin hal yastawiyani matsala 

Oyj prlj cJj]. (^) fj&'\ Jj -JJ-1 

alhamdu lillah bal aktsaruhum la ya'lamun (29) Innaka mayyituw wa-innahum mayyitun 





0 j&L; i2J\ £ ^2i 0 

kalian ber- Tuhan disisi/di kiamat pada sesungguh- Kemu- 30 

(30) Tsumma innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum takhtashimun (31) 

0 ^= 3 | JLkT ^ 

dengan dan dia men- Alloh atas/ membuat daripada yangle- Maka 

kebenaran dustakan terhadap kedustaan orang bih zalim siapakah 

Faman azhlamu mimman kadzaba 'alal lahi wakadz-dzaba bish-shidqi 

L5JS1? >- j}, 

orang 32 yang katir tinggal Jahanam kepadanya tika 

idz ja-ah alaisa fi jahannama matswal lilkatirin (32) Walladzi 



orang-orang me- mere- dengan- 

ja-a bish-shidqi washaddaqa bihi ula-ika humul muttaqun (33) 



dengan datang/ 






® ijpr <^!> 

Lahum ma yasya-una 'inda rabbihim dzalika jaza-ul muhsinin (34) 

pahala dan Dia memberi ba- mereka yang paling dari Alloh Karena akan 

mereka lasan kepada mereka kerjakan buruk mereka menutup 

Liyukaffiral lahu 'anhum aswa-al ladzi 'amilu wayajziyahum ajrahum 

<lli' O^L_jO s s 

bi-ahsanil ladzi kanu ya'malun (35) Alaisal lahu bikatin 

jAj {jA s-L^ 

'abdah wayukhawwitunaka billadzina min dunih wamay yudhlilil 

’ot J ^ O ^ 4 ] L3 Liii' 



seorang yang dari bagi- maka ti- (oleh) memberi Dan ba- seora 

lahu fama lahu min had (36) Wamay yahdil lahu fama lahu mim mudhill 



tjL- <y° qJj 



^LjaJ' <yj yj-* 3 . Li' oj)' 



alaisal lahu bi'azizin dzintiqam (37) Wala-in sa-altahum man khalaqas 

cjC-J-3 U JS 4ii' V*, 

kalian seru/ apa apakah maka kata- Alloh niscaya mereka dan langit 

sembah yang pendapat kalian kanlah akan mengatakan bumi 

samawati wal-ardha layaqulunnal lah qul afara-aitum ma tad'una 



31. Kemudian sesungguhnya kamu pada hari 
kiamat akan berbantah-bantah di hadapan 
Tuhanmu. 

32. (24) 0 Maka siapakah yang lebih zalim 
daripada orang yang membuat-buat dusta 
terhadap Alloh dan mendustakan kebenaran ketika 
datang kepadanya? Bukankah di neraka Jahanam 
tersedia tempat tinggal bagi orang-orang yang 
kafir? 

33. Dan orang yang membawa kebenaran dan dia 
membenarkan Al Quran, mereka itulah orang- 
orang yang bertakwa. 

34. Mereka memperoleh apa yang mereka 
kehendaki pada sisi Tuhan mereka. Demikianlah 
balasan orang-orang yang berbuat baik, 

35. agar Alloh menutupi (atau mengampuni) bagi 
mereka perbuatan yang paling buruk yang mereka 
kerjakan dan membalas mereka dengan pahala 
yang lebih baik dari apa yang telah mereka 
kerjakan. 

36. Bukankah Alloh cukup melindungi hamba- 
hamba-Nya. Dan mereka mempertakuti kamu 
dengan (sembahan-sembahan) yang selain Alloh? 
Dan siapa yang disesatkan Alloh maka tidak ada 
seorang pemberi petunjukpun baginya. 

37. Dan barang siapa yang diberi petunjuk oleh 
Alloh, maka tidak seorangpun yang dapat 
menyesatkannya. Bukankah Alloh Maha Perkasa 
lagi mempunyai hukuman? 

38. Dan sungguh jika kamu bertanya kepada 
mereka: "Siapakah yang menciptakan langit dan 
bumi?", niscaya mereka menjawab: "Alloh". 
Katakanlah: "Maka terangkanlah kepadaku tentang 
apa yang kamu seru selain Alloh, jika Alloh hendak 
mendatangkan bencana kepadaku, apakah berhala- 
berhalamu itu dapat menghilangkan bencana itu, 
atau jika Alloh hendak memberi rahmat kepadaku, 
apakah berhala-berhala itu dapat menahan 
rahmat-Nya?. Katakanlah: "Cukuplah Alloh bagiku". 
Kepada-Nya-lah bertawakal orang-orang yang 
berserah diri. 



39. Katakanlah: "Hai kaumku, bekerjalah sesuai 
dengan kemampuanmu, sesungguhnya aku akan 
bekerja (pula), maka kelak kamu akan mengetahui, 

40. siapa yang akan mendapat siksa yang 
menghinakannya dan lagi ditimpa oleh azab yang 
kekal". 

41. Sesungguhnya Kami menurunkan kepadamu Al 
Kitab (Al Quran) untuk manusia dengan membawa 
kebenaran; siapa yang mendapat petunjuk maka 
(petunjuk itu) untuk dirinya sendiri, dan siapa yang 
sesat maka sesungguhnya dia sesatkan dirinya 
sendiri, dan kamu sekali-kali bukanlah orang yang 
bertanggungjawabterhadap mereka. 

42. Alloh mengambil jiwa ketika matinya dan 
(memegang) jiwa yang belum mati di waktu 
tidurnya; maka Dia menahan jiwa yang telah Dia 
tetapkan kematiannya dan Dia melepaskan jiwa 
yang lain sampai waktu yang ditetapkan. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat 
tanda-tanda kekuasaan Alloh bagi kaum yang 
berpikir. 

43. Bahkan mereka mengambil penolong selain 
Alloh. Katakanlah: "Dan apakah (kamu mengambil 
penolong juga) meskipun mereka tidak memiliki 
sesuatupun dan tidak berakal?" 



t== => y6> Jjb O^ 



Mya menghilangkan reka kah bahaya daki aku 

in dunil lahi in aradaniyal lahu bidhurrin hal hunna kasyitatu dhurrihT 









j' 



iu aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih qul hasbiyal 



:erjalah wahai Kata- orang-orang yang 

alian kaumku kanlah 38 berserah diri 

lah 'alaihi yatawakkalul mutawakkilun (38) Qul yaqaumi' malu 



& 



kalian akan maka orangyang sesung- 

39 mengetahui kelak bekerja guhnya aku 

'ala makanatikum innT 'amilun fasaufa ta'lamun (39) 

(£) Aib J £j y» 

tetap/ azab atasnya dan me- menghi- azab akan datang Siapa 

40 kekal nimpa nakannya padanya yang 

May ya k tThi 'adzabuy yukhzThi wayahillu 'alaihi 'adzabum muqTm (40) 

s — $jSj»\ y*-* <3>J1 o^LoJ Jllc LJy' 131 

petunjuk rang siapa kebenaran manusia (Al-Quran) pada kamu turunkan Kami 

Inna anzalna 'alaikal kltaba linnasl bilhaqq famanih tada 

1- 4 J. L->Li O *J 

atas kamu danti- atasnya (di- dia maka sung- sesat dan ba- maka untuk 

mereka daklah rinya sendiri) sesat guh hanyalah rang siapa dirinya sendiri 

falinafsih waman dhalla fa-innama yadhillu 'alaiha waml anta 'alaihim 

’3)j Sr SaH\ aL' (J) 

dan matinya ketika jiwa mewatatkan/ Alloh pengawal/ ber- 

yang mengambil 41 tanggung jawab 

biwakil (41) Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati 

L^L> <J^' s L^-5.L~« ^ oJj 

ke- atasnya Dia telah yang maka Dia tidurnya dalam mati tidak/ 

matian tetapkan menahan belum 

lam tamut fT manamiha fayumsikul latT qadha 'alaihal mauta 

benar-benar yang de- pada sesung- tertentu waktu sam- yang dan Dia me- 

tanda-tanda mikian guhnya pai lain lepaskan 

wayursilul ukhrl ili ajalim musamma inna f7 dzalika la-ayatil 

«■Lsui-0 4&\ OJJ y \jj^-\ J (^) jSl 



syataat/ Alloh selain dari mereka Atau/ 

penolong mengambil bahkan 42 

liqaumiy yatatakkarun (42) Amit takhadzu min dunil lahi syufa'! k 





(J) <OOj\fr*i ^J 'LJ- o£S+-> y \j> \£=> jJjl Js 



qul awalau kanu la yamllkuna syal-aw wala ya'qllun (43) 



jJ> Ofj^\j sj-) j. o. rJ ' t£l)w4 4 ) £c\j)-JuS\ 4^ (Ji 



Qul lillahisy syafa'atu jami'a lahu mulkus samawati wal-ardhi tsumma 






#3\ 



C^Jj\ ilZj iul 'J& \j\j 0) 

ilaihi turja'un (44) Wa-idza dzukiral lahu wahdahusy ma-azzat 

O^oW \i\j \y>~l\i Jj& 

dari sesembah- di- dan kepada ha- mereka tidak orang-2 hati 

an-2yang sebut apabila ri akhirat beriman yang 

qulubul ladzina la yu k minuna bil-akhirah wa-idza dzukiral ladzina min 

'i' f>J •> 

langit Pen- wahai Kata- mereka ber- me- tiba- selain 

cipta Alloh kanlah 45 gembira reka tiba Dia/Alloh 

dunihT idza hum yastabsyirun (45) Qulil lahumma tathiras samawati 

cJ o.i\ J\\j 

hamba- di an- Engkau me- Engkau dan yang yang menge- dan 

hamba-Mu tara mutuskan nyata gaib tahui bumi 

wal-ardhi 'alimal ghaibi wasy-syahadati anta tahkumu baina 'ibadika 

jJji» nJJ/jIJ <j\ \y£ L» 

mereka bagiorang- bahwa Dan mereka per- di da- adalah apa da- 

zalim orangyang sungguh kalau 46 selisihkan lamnya mereka yang lam 

fi ma kanu fThi yakhtalifun (46) Walau anna lilladzTna zhalamu 

Jju)\\ jA 4 j ofJ^' <S, L» 

azab yang dari dengan- niscaya mere- beser- danse- semua- bumi di apa 

buruk nya/itu ka menebus tanya rupa itu nya yang 

ma fil ardhi jami'aw wamitslahu ma'ahu laftadau bihi min su-il 'adzabi 

Oyyj^: ^jJ^i ^ ^ '“V_J 

yaumal qiyamah wabada lahum minal lahi ma lam yakunu yahtasibun (47) 

4_> \j>^ Ij» \ju, -= > L« CjL;— 

dengan- mereka apa dengan dan me- mereka apa kejahatan- bagi Dan 

Wabada lahum sayyi-atu ma kasabu wahaqa bihim ma kanu bihi 

'ij. Y SSi\ Joj \j& (u) djij^LuO 



yastahzi-un (48) Fa-idza massal insana dhurrun da'ana tsumma idza khawwalnahu 



44. Katakanlah: "Hanya kepunyaan Alloh semua 

pertolongan. Kepunyaan-Nya kerajaan langit dan 
bumi. Kemudian kepada-Nya-lah kamu 

dikembalikan" 

45. Dan apabila hanya nama Alloh saja disebut, 
kesallah hati orang-orang yang tidak beriman 
kepada kehidupan akhirat; dan apabila nama 
sembahan-sembahan selain Alloh yang disebut, 
tiba-tiba mereka bergembira. 

46. Katakanlah: "Wahai Alloh, Pencipta langit dan 
bumi, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, 
Engkaulah yang memutuskan antara hamba- 
hamba-Mu tentang apa yang selalu mereka 
perselisihkan". 

47. Dan sekiranya orang-orang yang zalim 
mempunyai semua yang ada di bumi dan (ada pula) 
sebanyak itu besertanya, niscaya mereka akan 
menebus dirinya dengan itu dari siksa yang buruk 
pada hari kiamat. Dan jelaslah bagi mereka, azab 
dari Alloh yang belum pernah mereka perkirakan. 

48. Dan (jelaslah) bagi mereka akibat buruk dari 
apa yang telah mereka perbuat dan mereka 
diliputi oleh pembalasan yang mereka dahulu 
perolok-olokkan. 

49. Maka apabila manusia ditimpa bahaya, ia 
menyeru Kami, kemudian apabila Kami berikan 
kepadanya nikmat dari Kami, ia berkata: 
"Sesungguhnya aku diberi nikmat itu hanyalah 
karena ilmuku". Sebenarnya itu adalah ujian, tetapi 
kebanyakan mereka itu tidak mengetahui. 








‘-JJj*^ 



nyesalanku orang takan wa 55 menyadari 

baghtataw wa-antum la tasy’urun (55) An taqula natsuy ya hasrata 



(j^J ouS j\j <Sj>- L| 



orang-2 yang sungguh dari/ adalah dan Alloh 
56 memperolok-2 termasuk aku sungguh 

'ala matarrattu fi jambil lahi wa-in kuntu laminas sakhirln (56) 






Jfe 4jJ j \ jj 3 /)\ 



orang-2yang dari/ter- tentu aku memberi petun- 
57 bertakwa masuk adalah juk kepadaku 

tu taqula lau annal laha hadani lakuntu minal muttaqin (57) 






iaka / niscaya mengulangi/ ba- seki- kalau 

aku menjadi kembali giku ranya 

,u taqula hTna taral 'adzaba lau anna IT karratan fa-akuna 



© 2^1ii i 

orang-orang dari/ter- 

58 yang berbuat baik masuk 

i\j 



L^; (jj-J Ji 

dengan- lalu kamu keterangan- telah datang sung- Sebenari 
nya mendustakan keterangan-Ku kepada kamu guh 
minal muhsinin (58) Bala qad ja-atka ayati fakadz-dzabta biha 

}jj CS) 5^4' ^ 

kiamat Dan pa- orang-orang dari/ter- dan ka- dan kamu me- 

da hari 59 yang kafir masuk mu adalah nyombongkan diri 

wastakbarta wakunta minal katirin (59) Wayaumal qiyamati 

da- bukan- menjadi muka-muka Alloh atas/ter- mereka ber- orang-orang akan 

lam kah hitam mereka hadap buatdusta yang kau lihat 

taral ladzina kadzabu 'alal lahi wujuhuhum muswaddah alaisa fi 

\y-j\ iSy* 

mereka orang-2 Alloh Dan menye- untukorang-2yang tempat neraka 

bertakwa yang lamatkan 60 menyombongkan diri di dalam Jahanam 

jahannama matswal lilmutakabbirTn (60) Wayunajjil lahul ladzTnat taqau 

Tii © £ % ij2J' -3 10 o 



bimafazatihim la yamassuhumus su-u wala hum yahzanun (61) Allahu 



dan se- segala Pencipta 



kunci- Bagi- pen- se- segala atas dan 

khaliqu kulli syai-iw wahuwa 'ala kulli syai-iw wakTl (62) Lahu maqal7dus 



oLj jl 4j<j\ oo\_j \/jj£ 



*f?J CfjS\j 



samawati wal-ardh walladzina kafaru bi-ayatil lahi ula-ika 



56. supaya jangan ada orang yang mengatakan: 
"Amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam 
(menunaikan kewajiban) terhadap Alloh, sedang 
aku sesungguhnya termasuk orang-orang yang 
memperolok-olokkan (agama Alloh), 

57. atau supaya jangan ada yang berkata: "Kalau 
sekiranya Alloh memberi petunjuk kepadaku, 
tentulah aku termasuk orang-orang yang 
bertakwa". 

58. Atau supaya jangan ada yang berkata ketika ia 
melihat azab, "Kalau sekiranya aku dapat kembali 
(ke dunia), niscaya aku akan termasuk orang- 
orang yang berbuat baik". 

59. (Bukan demikian) sebenarnya telah datang 
keterangan-keterangan-Ku kepadamu, lalu kamu 
mendustakan keterangan-keterangan-Ku itu, dan 
kamu menyombongkan diri, dan kamu adalah 
termasuk orang-orang yang kafir". 

60. Dan pada hari kiamat, kamu akan melihat 
orang-orang yang berbuat dusta terhadap Alloh, 
muka mereka menjadi hitam. Bukankah dalam 
neraka Jahanam itu ada tempat bagi orang-orang 
yang menyombongkan diri? 

61. Dan Alloh menyelamatkan orang-orang yang 
bertakwa karena kemenangan mereka, mereka 
tiada disentuh keburukan (azab neraka dan tidak 
pula) mereka berduka cita. 

62. Alloh menciptakan segala sesuatu dan Dia 
Penjaga atas segala sesuatu. 

63. Kepunyaan-Nya-lah kunci-kunci 

(perbendaharaan) langit dan bumi. Dan orang- 
orang yang kafir terhadap ayat-ayat Alloh, mereka 
itulah orang-orang yang merugi. 





64. Katakanlah: "Maka apakah kamu menyuruh 
aku menyembah selain Alloh, hai orang-orang 
yangtidak berpengetahuan (atau bodoh) ?" 

65. Dan sesungguhnya telah diwahyukan 
kepadamu dan kepada (nabi-nabi) yang 
sebelummu. "Jika kamu mempersekutukan 
(Tuhan), niscaya akan hapuslah amalmu dan 
tentulah kamu termasuk orang-orang yang 
merugi. 

66. Karena itu, maka hendaklah hanya Alloh saja 
yang kamu sembah dan hendaklah kamu termasuk 
orang-orang yang bersyukur". 

67. Dan mereka tidak mengagungkan Alloh 
dengan pengagungan yang sebenar-benarnya, 
padahal bumi seluruhnya dalam genggaman-Nya 
pada hari kiamat, dan langit digulung dengan 
tangan kanan-Nya. Maha Suci Tuhan dan Maha 
Tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. 

68. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa 
yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang 
dikehendaki Alloh. Kemudian ditiup sangkakala itu 
sekali lagi maka tiba-tiba mereka berdiri 
menunggu (putusan). 

69. Dan terang benderanglah bumi (atau padang 
mahsyar) dengan cahaya (keadilan) Tuhannya; dan 
diberikanlah buku (perhitungan perbuatan masing- 
masing) dan didatangkanlah para nabi dan saksi- 
saksi dan diberilah keputusan di antara mereka 
dengan adil, sedang mereka tidak dirugikan. 

70. Dan disempurnakan bagi tiap-tiap jiwa 
(balasan) apa yang telah dikerjakannya dan Dia 
lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan. 



r* 

orang-orang mereka 

yang merugi 



wahai aku me- kalian me- Alloh apakah ma- Kata- orang-orang 

humul khasirun (63) Qul ataghairal lahi tamurunni a'budu ayyuhal 

j V_$\ Ju&j 0 <5 

sungguh sebelum dari orang-orang dan kepada telah di- Dan sesung- orang-orang 

jika kamu yang kepada kamu wahyukan guhnya 64 yang bodoh 

jahilun (64) Walaqad uTiiya ilaika wa-ilal ladzTna min qablika la-in 

”4^' J? Ot <1 /j^J oSjii 

Alloh Bah- orang-orang dari/ dan tentulah ka- amal niscaya akan gu- kamu me 

kan 65 yang rugi termasuk mu menjadi kamu gurlah/hapuslah nyekutukan 

asyrakta layahbathanna 'amaluka walatakunanna minal khasirin (65) Balil laha 



«jJa 



sebenar- Alloh mereka meng- Dan orang-orang dari/ danjadi- hendaknya 



penga- sebenar- Alloh mereka meng- Dan orang-orang dari/ danjadi- hendaknya 

gungan-Nya benar agungkan tidak 66 yang bersyukur termasuk lahkamu kamu sembah 

fa'bud wakum minasy syakirTn (66) Wama qadarul laha haqqa qadrihT 






pada gengg; 

wal-ardhu jami'an qabdhatuhu yaumal qiyamati wassamawatu 









sjjt* lic- Slkli 

mereka dariapa dan Maha- Mahasuci 

67 sekutukan yang tinggi 

mathwiyyatum biyamTnih subhanahu wata'ala 'amma yusyrikun (67) 

cfj^\ 4 o*j 4 o* jj~£\ <4 

bumi di dansia- langit di siapa maka ping- sang- da- Dandi- 

pa yang yang san/ matilah kakala lam tiuplah 

Wanutikha fish-shuri fasha'iqa man fis samawati waman fil ardhi 

Ojj — 'iU (Sj>~\ 40 4ji' 4-Lili (j* V}. 

mereka berdiri me- maka yang lain padanya ditiup kemu- (oleh) meng- siapa ke- 

menunggu reka tiba-2 (sekali lagi) (sangkakala) dian Alloh hendaki yang cuali 

illa man syl-al lah tsumma nufikha fThi ukhra fa-idza hum qiyamuy yanzhurun 

^itj 443 ' ^4 jj, jfH\ sA/^j 0 

tangkan takkan nya cahaya benderang 68 

(68) Wa-asyraqatil ardhu binuri rabbiha wawudhi'al kitabu waji-a 

OjkliaJ S jpnJL (Jrjj (j— 

merekadiani- tidak dan/sedang dengan di antara dan diberi dan para para nabi 

aya/ dirugikan mereka benar/adil mereka keputusan saksi 

binnabiyyTna wasy-syuhadl-i waqudhiya bainahum bilhaqqi wahum la yuzhlamun 

0 & pj\ jj ^ <y y?jj 0 



tiap- Dan dicukupkan/ 








pai kepadanya bila hingga bondong Jahanam 
Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja-uha 



^ d^J L$Jjj\ 

di antara rasul- datangke- apakah penjaga- kepada dan 

kalian rasul pada kalian tidak penjaganya mereka berkat; 

futihat abwabuha waqala lahum khazanatuhl alam ya k tikum rusulum minkum 

*L iJ j 

hari perte- dan mereka mem- 

kalian muan peringatkan kalian 

'atluna 'alaikum ayati rabbikum wayundzirunakurr 

4-J^ 



= juj\ 

yang 


C^fJ 

Dan dihalau/ 
digiring 


> Wj|jp\ 

i pintunya 


C-OnjS 


££ 

atas/ kepa- 
da kalian 


mereka 




Uub 



orang-orang atas azab kalimat/ telah 

kafir ketetapan pasti 

hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirTn 



(_£ JlLa ouL >- 



' 5 &' &, © 



(71) Qilad khulu abwaba jahannama khalidina fiha fabi k sa matswal 

<Ji CCJJ 



ke Tuhan mereka orang-orang Dan dihalau/ 

mereka bertakwa yang digiring 

mutakabbirin (72) Wasiqal ladzinat taqau rabbahum ilal 



l lj LgJ\_£\ C>>C&J LbjiL- \J Jp- \y>j 



tk M 

dan 
berkat 

(3) UjL-Sli p ^- ==zX> 

dalam kea- maka masuki- baiklah /baha- atas kalian kesejah- 

73 daan kekal lah ia/surga itu gialah kalian teraan 

khazanatuha salamun 'alaikum thibtum fadkhuluha khalidTn (73) 

l jj\) oJcj <_£Ji\ 



jannati zumara hatta idza ja-uha wafutihat abwabuha waqala lahum 



bumi/ dan Dia mewaris- janji- membenar- yang 

negeri kan kepada kami Nya kan pada kami 

Waqalul hamdu lillahil ladzi shadaqana wa'dahu wa-auratsanal ardha 



oaL*-J\ 






iLL 



4J-j>ei\ 



orang-orang pahala/ maka se- kami ke- di mana 
74 yang beramal balasan baik-baik hendaki saja 
natabawwa-u minal jannati haitsu nasy! k fani'ma ajrul 'amilTn (74) 



• - A&L- 4SC^J\ 

dengan mereka 'Arsy sekitar/ dari meliputi/ para 

memuji bertasbih sekeliling berkerumun malaikat 

Wataral mala-ikata haffina min haulil 'arsyi yusabbihuna bihamdi 



penjaga- 

penjaganya 

!^J 

Dan mereka 

\jJLi 

:ami tinggal/ 
menempati 

Xjj 



71. Orang-orang kafir dibawa ke neraka Jahanam 
berbondong-bondong. Sehingga apabila mereka 
sampai ke neraka itu, dibukakanlah pintu-pintunya, 
dan penjaga-penjaga neraka itu berkata kepada 
mereka: "Apakah belum pernah datang kepadamu 
rasul-rasul di antaramu yang membacakan 
kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan 
memperingatkan kepadamu akan pertemuan hari 
kamu ini?" Mereka menjawab: "Benar (telah 
datang)". Tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab 
terhadap orang-orang yang kafir. 

72. Dikatakan (kepada mereka): "Masukilah pintu- 
pintu neraka Jahanam itu, sedang kamu kekal di 
dalamnya" Maka neraka Jahanam itulah seburuk- 
buruk tempat bagi orang-orang yang 
menyombongkan diri. 

73. Dan orang-orang yang bertakwa kepada 

Tuhan mereka dibawa ke dalam surga 
berbondong-bondong (pula). Sehingga apabila 
mereka sampai ke surga itu, sedang pintu-pintu 
surga itu telah terbuka dan penjaga-penjaga surga 
berkata kepada mereka: "Kesejahteraan 

(dilimpahkan) atasmu. Berbahagialah kamu! maka 
masukilah surga itu, sedang kamu kekal di dalam 
surga itu". 

74. Dan mereka mengucapkan: "Segala puji bagi 
Alloh yang telah memenuhi janji-Nya kepada kami 
dan Dia mewariskan kepada kami, bumi tempat 
kami tinggal dan di surga di mana saja yang kami 
kehendaki; maka surga itulah sebaik-baik balasan 
bagi orang-orangyangberamal". 





